PYTHON 


FUNDAMENTALS 


RAFLI RAMADHAN 


PYTHON FUNDAMENTALS 


PYTHON 


FUNDAMENTALS 


RAFLI RAMADHAN 


Python Fundamentals. Copyright © 2020 by Rafli Ramadhan 


Judul 
Penulis 


Tanggal Terbit 


Jumlah Halaman : 


Tentang Buku 


: Python Fundamentals 
: Muhamad Rafli Ramadhan 


: 31 Juli, 2020 


119 halaman 


Tentang Penulis 


Muhamad Rafli Ramadhan adalah seorang siswa yang menyukai dan aktif dalam belajar bahasa 
pemrograman, AI, machine learning, analyzing data, database, designing data, Linux, computer 
networking, dan automation. Ia juga sangat suka mempelajari teknologi-teknologi baru dan 


sering menuangkan pengetahuannya dalam bentuk karya tulis, buku. 


Chapter 1: 
Chapter 2: 
Chapter 3 : 
Chapter 4 : 
Chapter 5 : 
Chapter 6: 
Chapter 7: 
Chapter 8: 
Chapter 9 : 


Chapter 10: 
Chapter 11: 
Chapter 12: 
Chapter 13: 
Chapter 14: 
Chapter 15 : 
Chapter 16 : 
Chapter 17 : 
Chapter 18 : 
Chapter 19 : 
Chapter 20: 


Chapter 21 


Chapter 22: 
Chapter 23 : 
Chapter 24: 
Chapter 25 : 


Apa itu Python ? 
Versi Python 


Mengapa Anda Seharusnya Memilih Python ? 


Daftar Isi 


Python Digunakan Untuk Apa ? 


Installing Python 
Mengecek Versi Python 
Mengakses Python 
IDLE 

Code Editor 

Print Function 
Variable 

Data Types 
Arithmetic Operators 
Indentation 

Function 

User Input 
Comparison Operators 
Loops 

Comment 
Conditional Statements 
: Escape Characters 
Writing to Files 
Reading Files 
Appending Files 

Try and Except 


Chapter 26 : 
Chapter 27 : 
Chapter 28 : 
Chapter 29 : 
Chapter 30 : 


Chapter 31 


Chapter 32: 
Chapter 33 : 
Chapter 34 : 


Class and Object 
Variable Scope 

PIP 

Library and Module 


Indexing 


: Interpreter vs Code Editor 


Dir Function 
Pass Function 


Help Function 


83 
89 
91 
96 
104 
107 
109 
113 
115 


Chapter 1 


Apa itu Python ? 


Bahasa pemrograman Python merupakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi (mudah 
untuk dibaca oleh manusia) yang dibuat oleh Guido Van Rossum. Bahasa pemrograman Python 
pertama kali dirilis pada tahun 1991. Bahasa pemrograman Python memiliki library yang sangat 
besar. Bahasa pemrograman ini dikenal sebagai salah satu bahasa pemrograman yang memiliki 
struktur data dan sintaksis atau aturan penulisan kode program yang sangat sederhana 


dan sangat cocok untuk para pemula. 


Nama "Python" sendiri tidak diambil dari nama ular, nama ini diambil dari rombongan komedian 
Inggris, Monty Python. Guido Van Rossum adalah salah satu penggemar berat dari Monty 
Python. Sehingga ia menamai proyeknya dengan nama "Python". The Zen of Python adalah 
salah satu sajak yang secara sengaja dimasukan ke dalam bahasa pemrograman Python. Jika 


Anda mengetikkan "import this", maka sajak ini akan muncul. 


>>> import this 


The Zen of Python, by Tim Peters 


Beautiful is better than ugly. 


Explicit is better than implicit. 
Simple is better than complex. 


Complex is better than complicated. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Flat is better than nested. 


Sparse is better than dense. 

Readability counts. 

Special cases aren't special enough to break the rules. 
Although practicality beats purity. 

Errors should never pass silently. 

Unless explicitly silenced. 

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. 


There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it. 


Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. 


Now is better than never. 

Although never is often better than *right* now. 

If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. 

If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. 


Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those! 


Perlu Anda ketahui bahwa aplikasi-aplikasi besar seperti Google, Facebook, Youtube, 
DropBox, Spotify, Netflix, Instagram, Quora, dan Pinterest ditulis menggunakan bahasa 


pemrograman Python. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 2 


Versi Python 


Pada saat ini, bahasa pemrograman Python memiliki dua versi, yaitu versi 2 dan 3. Terdapat 
beberapa perbedaan antara Python versi 2 dan 3. Versi 2 dari bahasa pemrograman Python atau 
biasanya disebut dengan Python 2, hanya akan menerima pembaharuan keamanan atau 
security sampai tahun 2020. Meskipun begitu, masih banyak proyek-proyek besar yang 
menggunakan bahasa pemrograman Python versi 2. Sedangkan, versi 3 dari bahasa 
pemrograman Python atau biasanya disebut dengan Python 3 adalah versi terbaru atau terkini 


dari bahasa pemrograman Python dan versi ini masih berada di bawah pengembangan. 


Python 3 dan Python 2 memiliki beberapa perbedaan sintaksis, misalnya antara sintaksis "print" 


dan "user input". 


Python 2 1. Print 


e print "Hello, World!" 


2. Userinput 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


е message = raw input ("Silahkan 


masukan nama Anda : ") 


Python 3 


e print ("Hello, World!") 


2. Userinput 


е message = input ("Silahkan 


masukan пата Anda : ") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 3 


Mengapa Anda Seharusnya Memilih Python ? 


. Easy to learn. Bahasa pemrograman Python dikenal sebagai bahasa pemrograman yang 
mudah untuk dipelajari. Dan tentu saja, bahasa pemrograman Python merupakan suatu 


bahasa pemrograman yang sangat cocok bagi para pemula. 


. Fast-coding. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, Anda dapat membuat 
sebuah program lebih cepat. Hal ini dikarenakan bahasa pemrograman Python memiliki 


penulisan kode program atau sintaksis yang sedikit. 


. Simple-syntax. Bahasa pemrograman Python juga memiliki sintaksis yang sangat 
sederhana. Sintaksis yang sederhana akan mempermudah Anda dalam mempelajari 


bahasa pemrograman Python. 


. Free, open-source, and user-friendly data structures. Bahasa pemrograman Python 
adalah bahasa pemrograman yang disediakan secara gratis. Bahasa pemrograman ini juga 
bersifat open-source, dikembangkan secara umum untuk dipelajari maupun dirubah dan 
dikembangkan lebih lanjut. Struktur data yang dimiliki bahasa pemrograman Python juga 


sangat cocok bagi para pemula. 


. Support massive library. Bahasa pemrograman Python memiliki library yang besar. Hal 


ini tentu saja dapat memudahkan Anda untuk mengembangkan program-program Anda. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


6. Easy to read. Keunggulan bahasa pemrograman Python yang selanjutnya adalah kode 
program yang dimiliki bahasa pemrograman Python sangat mudah untuk dibaca. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN Е 


Chapter 4 


Python Digunakan Untuk Apa ? 


Web development, web designing, and build web application. Pernahkah Anda terpikir 
untuk mengembangkan sebuah situs web ? Bahasa pemrograman Python dapat digunakan 
untuk mengembangkan sebuah situs web. Anda juga dapat mendesain sebuah situs web 
menggunakan bahasa pemrograman Python. Tidak hanya itu, Anda juga dapat membuat 


web-application dengan Django. 


. Buliding game and application. Apakah Anda gemar bermain game online ? Pernahkah 
Anda terpikir untuk membuat sebuah game ? Bahasa pemrograman Python juga dapat 
digunakan untuk membuat sebuah game. Anda dapat memulai membuat game berbasis 2 


dimensi menggunakan Pygame. 


. Automation. Anda juga dapat melakukan automasi tertentu menggunakan menggunakan 


bahasa pemrograman Python. 


. Data analysis. Bahasa pemrograman Python dapat digunakan untuk menganalisis sebuah 
data tertentu. Salah satu library Python yang populer untuk menganalisis sebuah data 


adalah Pandas. 


. Scientific and numeric computing. Bahasa pemrograman Python juga dapat digunakan 


untuk menghitung angka-angka ataupun untuk menghitung rumus ilmiah. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


6. Machine learning. Pernahkah Anda memakai Google Assistant ? Google Assistant 
adalah satu contoh dari sebuah program machine learning. Anda dapat mengembangkan 


sebuah machine learning menggunakan bahasa pemrograman Python. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 5 


Installing Python 


Jika Anda menggunakan sistem operasi Linux atau MacOS, Anda tidak perlu menginstal 
Python. Karena Python telah terinstal secara otomatis di dalam sistem operasi Linux atau 
MacOS. Namun, jika Anda menggunakan sistem operasi Windows, Anda perlu menginstal 
Python secara manual. Untuk menginstal Python di Windows, Anda dapat mengikuti 


langkah-langkah berikut ini. 


1. Masuklah ke situs web www.python.org. 
2. Jika Anda telah masuk ke situs web tersebut, maka Anda akan melihat tampilan seperti 


ini. 


е? python = Е 


About Downloads Documentation Community Success Stories News Events 


Looking for Pytho 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN Hi 


3. Untuk men-download Python versi terbaru, kliklah Download Python. Dan tunggu 


hingga proses download selesai. 


е? python ч Е 


About Downloads Documentation Community Success Stories News Events 


ro 


Want to help test develo 


Looking for Python 


4. Kliklah file Python yang telah Anda download tersebut. 


5. Jika muncul notifikasi seperti ini, kliklah Run. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Open File - Security Warning x 
Do you want to run this file? 


Мате: C:\Users\WINDOWS 10\Downloads\python-3.8.5.exe 
Publisher: Python Software Foundation 
Type: Application 
From: C:\Users\WINDOWS 10\Downloads\python-3.8.5.exe 


М Always ask before opening this file 


While files from the Internet can be useful, this file type can potentially 
0 harm your computer. Only run software from publishers you trust. 
What's the risk? 


6. Setelah Anda mengeklik Run, Anda akan melihat tampilan seperti ini. 


> Python 3.8.5 (32-bit) Setup — x 


Install Python 3.8.5 (32-bit) 


Select Install Now to install Python with default settings, or choose 
Customize to enable or disable features. 


— Install Now 
C:\Users\WINDOWS 10\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32 
Includes IDLE, pip and documentation 
Creates shortcuts and file associations 


— Customize installation 


Choose location and features 
M Install launcher for all users (recommended) 
a WS Е Add Python 3.8 to PATH Cancel | 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


7. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mencentang Install launcher for all 
users (recommended) dan Add Python 3.8 to Path. Setelah Anda mencentang dua opsi 
tersebut, pilihlah Install Now. Dengan mengeklik Install Now, pada komputer Anda juga 


akan terinstal PIP secara otomatis. 


>» Python 3.8.5 (32-bit) Setup — x 


Install Python 3.8.5 (32-bit) 


Select Install Now to install Python with default settings, or choose 
Customize to enable or disable features. 


— Install Now 
C:\Users\WINDOWS 10\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32 


Includes IDLE, pip and documentation 
Creates shortcuts and file associations 


— Customize installation 
Choose location and features 


Install launcher for all users (recommended) 
Add Python 3.8 to PATH Cancel 


8. Tunggulah hingga proses instalasi selesai. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Setup Progress 


Installing: 


> Python 3.8.5 (32-bit) Setup _ 
Python 3.8.5 Development Libraries (32-bit) 


— 
Ф 2 


windows Cancel 


9. Jika proses instalasi telah selesai, maka di layar komputer Anda akan muncul tampilan 


seperti ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


> Python 3.8.5 (32-bit) Setup — x 


= 


10. Masuklah ke CMD. Anda dapat membuka CMD dengan menekan shortcut Windows + 
R dan ketikkan CMD. 


Setup was successful 


Special thanks to Mark Hammond, without whose years of 
freely shared Windows expertise, Python for Windows would 
still be Python for DOS. 


New to Python? Start with the online tutorial and 
documentation. 


See what's new in this release. 


pyth 
wind 


E Run x 


Type the name of a program, folder, document or Internet 
resource, and Windows will open it for you. 


~] 


Ө) This task will be created with administrative privileges. 


ока || вше 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


11. Ketikkan perintah python --version di CMD. Setelah Anda mengetikkan perintah 


tersebut, seharusnya muncul versi Python yang telah Anda instal. 


C:\Users\WINDOWS 10> python --version 


Python 3.8.5 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 6 


Mengecek Versi Python 


Untuk mengecek versi Python berapa yang telah terinstal pada komputer Anda, ketikkan perintah 
di bawah ini di CMD (Windows) ataupun terminal (Linux atau MacOS). 


python --version 


Setelah Anda mengetikkan perintah di atas, seharusnya pada layar Anda akan muncul hasil 


seperti di bawah ini. 


Python 3.x.x Hal ini bermakna bahwa pada komputer Anda 
telah terpasang Python versi 3. 


Python 2.x.x Hal ini bermakna bahwa pada komputer Anda 


telah terpasang Python versi 2. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Jika terjadi error setelah Anda menjalankan perintah python --version, maka pada komputer 
Anda belum terinstal Python. Untuk menginstal Python pada komputer Anda, ikuti 
langkah-langkah telah disebutkan sebelumnya. 


Jika Anda telah memasang Python versi 3, tetapi setelah Anda menjalankan perintah python 
--version muncul Python versi 2, maknanya pada komputer Anda telah terpasang Python 
versi 2 dan 3. Hal ini biasanya terjadi pada MacOS dan Linux Distributions. Untuk 


menjalankan Python versi 3, ketikkan perintah python3 pada terminal. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 7 


Accessing Python 


Untuk mengakses atau memanggil Python, masuklah ke CMD (Windows) atau terminal (Linux 


atau MacOS). Kemudian ketikkan perintah seperti di bawah ini. 


Perintah ini digunakan untuk menjalankan 
Python yang telah terpasang pada komputer 
Anda, baik Python 2 ataupun Python 3. 


Perintah ini digunakan untuk menjalankan 


Python versi 3 atau Python 3. 


python2 Perintah ini digunakan untuk menjalankan 


Python versi 2 atau Python 2. 


Setelah Anda mengetikkan salah satu dari perintah di atas, biasanya pada layar Anda akan 


muncul hasil seperti berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


C:\Users\WINDOWS 10> python 


Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbb0, Jul 20 2020, 15:43:08) [MSC v.1926 32 bit (Intel)] on 


win32 


non 


Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 


>>> 


Jika tampilan dari layar Anda berubah seperti pada contoh di atas, maka Python siap untuk 


menerima perintah-perintah dari Anda. 


Note : Tampilan seperti contoh di atas dinamakan interpreter. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 8 


IDLE 


IDLE adalah singkatan dari Integrated Development Learning Enviroment. IDLE adalah 
pengedit teks serta kode program sederhana untuk Python. Untuk membuka IDLE, 
masuklah ke menu start (pada Windows). Kemudian ketikkan IDLE pada search programs and 


files. Setelah Anda membuka IDLE, maka pada layar Anda akan muncul tampilan seperti ini. 


[È Python 3.8.5 Shell 

File Edit Shell Debug Options Window Help 

Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbbO, Jul 20 2020, 15:43:08) [MSC v.1926 32 bit (Inte)] on win32 
Type "help". “copyright”. "credits" or “license()" for more information. 


| 


Di dalam IDLE ini Anda dapat menulis serta mengeksekusi sebuah kode program dengan 


mudah. Anda juga dapat merubah tampilan dari IDLE sesuai pilihan Anda. 


Untuk mengedit kode program Python, tekanlah Ctrl + N. Setelah Anda menekan tombol 


kombinasi tersebut, pada layar Anda akan muncul tampilan seperti ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


(& untitled 
File Edit Format Run Options Window Help 


Jika tampilan pada layar Anda berubah seperti contoh di atas, berarti Anda dapat mulai menulis 


beberapa kode program. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 9 


Python Code Editors 


Ketika Anda membuat sebuah program, tentu saja Anda perlu mengecek kode program Anda, 
terdapat kesalahan atau tidak. Untuk melakukan hal tersebut Anda memerlukan sebuah code 
editor. Code editor adalah tempat dimana Anda dapat menulis dan mengeksekusi kode program 
Anda. Bahasa pemrograman Python didukung oleh banyak code editor. Salah satu code editor 


bahasa pemrograman Python yang paling terkenal adalah Pycharm. 


Projects - main.py 


Pycharm terdiri dari dua versi. Versi pertama adalah versi professional ; berbayar, dan versi 


kedua adalah versi community ; gratis. Di dalam Pycharm Anda akan menjumpai beberapa fitur 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


menarik, seperti auto-correct code dan duplicate-code shortcut. Selain Pycharm, terdapat 
beberapa code editor yang cocok untuk bahasa pemrograman Python. Di antaranya adalah 


sebagai berikut. 


1. VS Code Studio 


@ main.py - Visual Studio Code 


File Edit Selection View Run Terminal Help 


ру ө 


2. Sublime Text 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


В CAmain py (HTML) - Sublime тен (UNREGISTERED) 
Не Edt Selection Find View Goto Tools Project Preferences Нер 


FOLDERS 
HTML 


E Urea coun 28 Tab Sie anon 


3. Jupyter Notebook 


‘= jupyter Untitled Last Cnecxpoint 06/08/2020 (unsaved changes) ё. Logout 
Fie Edt view inset Ce кете! Help т # |Python3 О 
B+ x © & Ф + Ив» BC» > + а 


In [1]: print("Hello, World!") 
Hello, World! 


| mt 


4. Spyder 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN [ 2 


File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools View Help 


DEE SO POC ЫМ с: == УУ Ш BX ге € Э ена TEA 
Editor - /homejrafli-ramadhan/.config/spyder-py3ftemp.py BR Help a 
Г temppy Х @ Source |Console ~ | Object J| © 
ze Spyder: The Scientific Python Development 
р Епуїгоптепї 
SThis is a temporary script file. 
= Spyder is an integrated Development Environment (IDE) for scientific computing, 


written in and for the Python programming language. It comes with an Editor to 
H ее Write code, а Console to evaluate it and view the results at any time, a Variable 
лла Explorer to examine the variables defined during evaluation, and several other 
facilities to help you effectively develop the programs you need as а scientist. 


В for і in range(o, 


This tutorial was originally authored by Hans Fangohr from the University of 
‘Southampton (UK), and subsequently updated for Spyder 3.3.x by the 
development team (see Historical note for more details). 


Variable explorer File explorer нер 


IPython console an 
гү Console yA X asa 
Type "copyright", “credits” or “License” for more information. К 


IPython 7.8.0 -- An enhanced Interactive Python. 


hone/ 


In [1]: runfile(' /hone/rafli-ramadhan/.confto/spyder-py3/tenp.py' , wat 
raflt-ranadhan/.config/spyder-py3" ) 


01234 
In (2): Б 
IPython console | History log 

Permissions: RW End-of-lines: LF Encoding: UTF-8 Line: 9 Column: 21 Memory: 70% 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | # 


Chapter 10 


Print Function 


Print function berfungsi untuk menampilkan beberapa item atau pesan tertentu. Untuk 
menggunakan print function ini, Anda dapat masuk ke interpreter ataupun masuk ke code 


editor. Jika Anda masuk ke interpreter, maka layar Anda akan berubah menjadi seperti ini. 


Python 3.8.0 (tags/v3.8.0:fa919fd, Oct 14 2019, 19:37:50) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on 


win32 


non 


Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 


>>> 


Setelah tampilan dari layar Anda berubah seperti contoh di atas, ketikkan perintah seperti contoh 


di bawah ini. 


>>> print ("Hello, World!") 


Selanjutnya, tekanlah Enter pada keyboard Anda. Maka pada layar Anda akan muncul hasil 


seperti di bawah ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Hello, World! 


Dan sekarang Anda telah membuat program sederhana, "Hello, World!". Anda dapat mengganti 


kalimat "Hello, World!" menjadi kalimat apapun yang Anda inginkan. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 11 


Variable 


Variable adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data-data tertentu. Data 


yang tersimpan didalam sebuah variable disebut dengan value. 


>>> variable = "Hello, World!" 


number = 1000 


variable value 


Pada contoh di atas, kalimat "Hello, World!" disimpan di dalam variable yang bernama 
"variable". Dalam kondisi ini, kalimat "Hello, World!" disebut dengan value. Ketika Anda 
memanggil variable tersebut atau "variable", maka Python akan menampilkan hasil atau output 


"Hello, World!". 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> variable = "Hello, World!" 


>>> print(variable) 


Hello, World! 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 12 


Data Types 


Python memiliki beberapa tipe data. Tipe data tersebut adalah number data types, collection 
data types, boolean data type, dan string data type. Tipe data tersebut dibagi menjadi dua, 
mutable dan immutable. Mutable data type adalah suatu tipe data yang isi atau value-nya 
dapat dirubah. Sedangkan, immutable data type adalah suatu tipe data yang isi atau 
value-nya tidak dapat dirubah. Immutable data type sering dipakai untuk menyimpan data-data 
penting atau data-data yang tidak akan mengalami perubahan. Mutable data type adalah list, 
dictionary, dan set. Immutable data type adalah string, integer, long, float, complex, frozen 


set, dan boolean. 


e Number data types 


Number data types terbagi atas integer data type, float data type, complex data type, 
dan long data type. 


a) Integer data type adalah suatu tipe data yang berupa bilangan bulat. 


>>> integer_number = 145790 


b) Float data type adalah suatu tipe data yang berupa bilangan desimal. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> decimal number = 12.5 


c) Complex data type adalah suatu tipe data untuk bilangan kompleks. 


>>> complex_number = 187649j 


d) Long data type adalah suatu bilangan yang berjumlah lebih dari 
9223372036854775807. Tipe data ini hanya terdapat di dalam Python 2. Python 2 
memiliki batasan jumlah angka untuk tipe data integer. Jika suatu jumlah angka lebih 
dari 9223372036854775807, maka angka tersebut merupakan tipe data /ong. Tidak 
ada tipe data Jong di Python 3. Python 3 tidak memiliki batasan jumlah angka 


untuk tipe data integer. 


>>> long number = 100000000000000000000000000000000000000000000000 


Note : Gunakan perintah sys.maxint di dalam Python 2 untuk menampilkan jumlah 


maksimal angka integer. Jumlah ini setara dengan 2**63 - 1. 


Collection data types 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Collection data types terbagi atas list data type, tuple data type, dictionary data type, set 
data type, dan frozen set data type. 


a) List data type adalah sekumpulan data yang diawali dan diakhiri dengan tanda []. 


>>> list data = [1,2.0,3,4,5, "Hello") 


b) Tuple data type adalah sekumpulan data yang diawali dan diakhiri dengan tanda (). 


>>> tuple data = (1,2.0,3,4,5, "Hello") 


c) Dictionary data type adalah sekumpulan data yang terdiri dari key-value diawali dan 


diakhiri dengan tanda {}. 


data = {"number" : 1000} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> dictionary data = {1:"one", 2:"two", 3:"three", 4:"four", 5:"five") 


d) Set data type adalah sekumpulan data yang diawali dan diakhiri dengan tanda {}. 


>>> set_data = {1,2.0,3,4,5, "Hello"} 


Note : Untuk membuat empty-set atau tipe data set yang kosong, gunakan perintah 


set(). 


>>> empty_set = set() 


e) Frozen set data type adalah tipe data yang mirip dengan tipe data set. Perbedaanya 


adalah tipe data frozen set bersifat immutable dan tipe data set bersifat mutable. 


>>> variable = ("Hello", "World") 


>>> frozen_set = frozenset(variable) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Sintaksis dari tipe data frozen set adalah : 


frozenset(iterable) 


Note : /terable object adalah objek yang memiliki method iter . Tipe data 


yang merupakan iterable object adalah string, list, tuple, dictionary, dan set. 
e Boolean data types 


Boolean data type adalah suatu tipe data yang biasanya digunakan dalam conditional. 
Boolean data type terdiri atas True dan False. 


>>> true = True 


>>> false = False 


e String data types 


String data types adalah suatu tipe data yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik 


satu ataupun petik dua. Anda dapat memasukan berbagai jenis karakter di dalam string 
data type. 


>>> my. string = "1,2,3,4,5" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Jika Anda ingin mengetahui jenis tipe data yang terdapat di dalam sebuah variable, gunakan 


perintah type). 


>>> unknown = (1,2,3,4,5) 


>>> type(unknown) 


<class 'tuple'> 


Jika Anda ingin memeriksa suatu item atau karakter yang tidak tersimpan di dalam 


sebuah variable, Anda dapat menggunakan sintaksis seperti ini. 


>>> type((1,2,3,4,5)) 


<class 'tuple'> 


Pada contoh di atas muncul hasil atau output "<class 'tuple'>", hal ini bermakna bahwa tipe data 


yang terdapat di dalam variable unknown merupakan tipe data tuple. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 13 


Arithmetic Operators 


Bahasa pemrograman Python juga dapat digunakan dalam hal hitung-menghitung. Python 
memiliki operasi matematika yang unik dan lengkap. Berikut adalah operasi matematika dasar 


yang terdapat di dalam Python. 


Arithmetic Operator Symbol Name of Arithmetic Operator 


Addition (penjumlahan) 


Substraction (pengurangan) 


Multiplication (perkalian) 


Division (pembagian) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Modulus (digunakan untuk mengetahui sisa 
pembagian dari bilangan x dan y, dan akan 


menampilkan angka 0 jika tidak ada sisa) 


Exponent (perpangkatan) 


Floor Division (pembulatan pembagian. Jika 
bilangan п // у = 1.56742, maka floor 


division-nya adalah 1) 


1. +, addition (penjumlahan) 


>>> 10 + 90 
100 


2. -, substraction (pengurangan) 


>>> 90-10 
80 


3. *, multiplication (perkalian) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN [ Е; 


>>>10*2 
20 


4. 1, division (pembagian) 


>>> 10/2 
5.0 


5. Yo, modulus (digunakan untuk mengetahui sisa pembagian dari bilangan x dan у, dan 


akan menampilkan angka 0 jika tidak ada sisa) 


>>> 10%7 


| 


6. **, exponent (perpangkatan) 


>>> 10**2 


100 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN = 


LJ 


7. 1/7, floor division (pembulatan pembagian. Jika bilangan р // у = 1.567, maka floor 


division-nya adalah 1) 


>>> 100 // 6 
16 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 14 


Python Indentation 


Indentation adalah banyaknya spasi yang Anda gunakan ketika Anda menggunakan sebuah 
kode program. Anda dapat memberikan jumlah spasi sesuai keinginan Anda, asalkan 
jumlah spasi tersebut lebih dari satu dan jumlah spasi di dalam satu block harus sama. 


PEP 8 menyarankan Anda untuk menggunakan spasi sebanyak 4 spasi atau 1 tab. 


def say_hi(): 
print("hi") 


indentation 


satu block 


def say_hi(): | 


print("hi") 


print("hello") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN B 


print(200) 


number = 9 


Berikut adalah contoh function yang menggunakan indentation yang sesuai atau tepat. 


>>> def add(x, y): 


print(x + y) 


Jika Anda tidak meletakkan atau memberikan indentation di dalam kode program di atas, maka 


program Anda akan error. 


>>> def add(x, y): 


print(x + y) 


File "<stdin>", line 2 


print(x+y) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


IndentationError: expected an indented block 


IndentationError pada contoh di atas disebabkan oleh tidak adanya indentation di dalam 


program def Anda. Program def memerlukan indentation agar program Anda tidak mengalami 


error. 


Jika indentation yang Anda gunakan dalam satu block tidak sama, Anda juga akan 
mengalami TabError. 


>>> def say_hi(): 
print("Hi") 
print("Hi again") 


File "<stdin>", line 3 


print("Hi again") 


A 


TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 15 


Function 


Function adalah sebuah fungsi yang dibuat untuk mempermudah Anda dalam membuat sebuah 
program. Function juga dapat digunakan untuk memperpendek sebuah kode program. Untuk 
mengeksekusi kode program yang terdapat di sebuah function, Anda hanya perlu memanggil 


Junction tersebut. Untuk membuat sebuah function, gunakan keyword def. 


>>> def greeting(): 


print ("Hello, good morning") 


Function di atas bermakna bahwa ketika Anda memanggil function greeting, maka perintah 
"print ("Hello, good morning")" akan tereksekusi. Function tidak akan muncul jika Anda 
tidak memanggilnya. Cara memanggil sebuah function adalah dengan menuliskan karakter 


setelah keyword def. 


>>> greeting() 


Hello, good morning 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat memasukan parameter di dalam function Anda. Parameter digunakan 
untuk memberikan informasi tertentu yang nantinya informasi tersebut akan dieksekusi di 


dalam sebuah function. 


def say hi(x, y): 


parameter 


>>> def add(x, y): 


return x + y 


Anda juga dapat menggunakan return statement di dalam sebuah function. Return statement 


merupakan sebuah keyword yang digunakan untuk mengembalikan value tertentu. 


>>> def add(x, y): 


return x + y 
>>> add(10, 20) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Kode program yang terletak setelah return statement tidak akan dieksekusi oleh Python. 


>>> def add(x, y): 


return x + y 

print("Kalimat ini tidak akan dieksekusi oleh Python") 
>>> add(40, 20) 
60 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 16 


User Input 


User input digunakan untuk menangkap masukan (input) dari user kemudian masukan tersebut 


ditampilkan dalam bentuk output. Masukan dari user biasanya disimpan di dalam sebuah 


variable. Python 2 dan Python 3 memiliki sintaksis user input yang berbeda. 


ни 


ши 


Berikut adalah contoh penggunaan user input di dalam Python 3. 


>>> message = input("Enter your пате : ") 


Enter your name : Python 


>>> print(message) 


Python 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | as | 


Pada contoh di atas, variable yang bernama "message" memiliki user input dan akan 
menampilkan kalimat "Enter your name : ". Ketika Anda memasukan sebuah nama di dalam user 
input di dalam variable "message", nama yang Anda masukan akan disimpan dalam variable 
"message". Oleh sebab itu, ketika Anda mengetikkan perintah "print(message)" hasilnya adalah 
nama yang telah Anda masukan sebelumnya. Tipe yang dihasilkan dari user input secara default 
adalah tipe data string. Untuk merubah tipe data yang dihasilkan dari user input gunakan 


perintah : 


1. str(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data string. Tanpa 


menggunakan keyword ini, hasil user input Anda telah berupa tipe data string. 


>>> name = str(input("Enter your name : ")) 


Enter your name : 20 
>>> print(type(name)) 


<class 'str'> 


2. int(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data integer. 


>>> name = int(input("Enter your name : ")) 


Enter your name : 20 


>>> print(type(name)) 


<class ‘int'> 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


3. long(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data long (khusus Python 
2). 


>>> name = long(input("Enter your name : ")) 


Enter your name : 20 
>>> print(type(name)) 


<class 'long'> 


4. float(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data float. 


>>> name = float(input("Enter your name : ")) 
Enter your name : 20 
>>> print(type(name)) 


<class 'float'> 


5. complex(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data complex. 


>>> name = complex(input("Enter your name : ")) 
Enter your name : 20 


>>> print(type(name)) 


<class 'complex'> 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | as | 


6. list(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data list. 


>>> name = list(input("Enter your пате : ")) 


Enter your name : 20 
>>> print(type(name)) 


<class 'list'> 


7. tuple(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data tuple. 


>>> name = tuple(input("Enter your name : ")) 
Enter your name : 20 
>>> print(type(name)) 


<class 'tuple'> 


8. set(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data set. 


>>> name = set(input("Enter your name : ")) 


Enter your name : 20 


>>> print(type(name)) 


<class 'set'> 


9. frozenset(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data frozen set. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | a9 | 


>>> name = frozenset(input("Enter your name : ")) 


Enter your name : 20 
>>> print(type(name)) 


<class 'frozenset'» 


10. bool(), berfungsi untuk merubah hasil user input ke tipe data boolean. 


>>> name = bool(input("Enter your name : ")) 


Enter your name : 20 


>>> print(type(name)) 


<class 'bool'> 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 17 


Python Comparison Operators 


Comparison Operator adalah sebuah operasi perbandingan yang digunakan untuk 
membandingkan suatu item atau value dengan item atau value lainnya. Jika perbandingan 
yang Anda lakukan benar, Python akan menampilkan True. Dan jika perbandingan yang 


Anda lakukan salah, Python akan menampilkan False. 


Comparison Operator Symbol Name of Comparison Operator 


Less than (kurang dari) 


Greater than (lebih besar dari) 


Equals to (Sama dengan) 


Less than or equal to (kurang dari atau 


sama dengan) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Greater than or equal to (lebih besar dari 


atau sama dengan) 


Not equals (tidak sama dengan) 


Berikut adalah contoh penggunaan comparison operators di dalam Python. 


1. <, less than (kurang dari) 


>>> 10< 20 
True 


2. >, greater than (lebih besar dari) 


>>> 10 > 20 


False 


3. ==, equals to (sama dengan) 


i A 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> 10 == 10 


True 


4. <=, less than or equal to (kurang dari atau sama dengan) 


>>> 10 <= 20 


True 


5. >=, greater than or equal to (lebih besar dari atau sama dengan) 


>>> 10 >= 20 


False 


6. !=, not equals (tidak sama dengan) 
>>> 10 != 20 
True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 18 


Loops 


Loop digunakan untuk melakukan pengulangan terhadap printah tertentu. Loop dalam 


Python dibagi menjadi dua, while loop dan for loop. 


е While loop 


While loop adalah suatu pengulangan yang bersifat terus menerus atau tak terbatas. 
While loop akan terus mengeksekusi suatu perintah tertentu selama kondisi suatu 


loop True. 


running = True 


while running: 


print("Hello") 


Kode program di atas akan menampilkan kata "Hello" secara terus menerus. 


Untuk menghentikan sebuah Joop, bahkan ketika kondisi loop tersebut True, 


gunakan keyword break atau biasanya disebut dengan break statement. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


running = True 


while running: 


print("Done") 


break 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


Gunakan keyword continue atau continue statement untuk menghentikan suatu 


iterasi dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. 


number = 0 

while number < 6: 
number += | 
if number == 4: 


continue 


else: 


print(number) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : number += | sama dengan number = number + 1. 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


л ш N P 


Seperti yang Anda lihat di dalam hasil atau output di atas, Python tidak menampilkan 
angka 4. Hal ini dikarenakan terdapat keyword continue atau continue statement di 


dalam kode program : 


if number == 4: 


continue 


Gunakan keyword else atau else statement untuk mengeksekusi kode program 
tertentu jika kondisi di dalam while loop berubah menjadi False atau dengan kata 


lain pengulangan di dalam while loop telah berhenti. 


number = 0 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


while number < 5: 
number += 1 
print(number) 


else: 


print("Done") 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


л 8 шш N P 


Done 


e For loop 


For loop digunakan untuk melakukan pengulangan di dalam iterable object. Iterbale 
object adalah objek yang memiliki method __iter__ . Tipe data yang merupakan 
iterable object adalah string, list, tuple, dictionary, dan set. Untuk membuat for loop, 


gunakan keyword for. 


Vo oi 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


data = "APPLE" 


for item in data: 


print(item) 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


э э > 


Untuk menghentikan sebuah /оор, gunakan keyword break atau biasanya disebut 


dengan break statement. 


data = (1, 2, 3, 4, 5] 


for item in data: 


print(item) 


if item == 4: 


break 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


B WN P 


Gunakan keyword continue atau continue statement untuk menghentikan suatu 


iterasi dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. 


data = [1, 2, 3, 4, 5] 
for item in data: 
if item == 4: 


continue 


print(item) 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


л ш N P 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Po 


Gunakan keyword else atau biasanya disebut dengan else statement untuk 
mengeksekusi kode program tertentu jika pengulangan di dalam for loop dalam 


telah berhenti. 


data = (1, 2, 3, 4, 5] 
for item in data: 
print(item) 


else: 


print("Done") 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


л e шш N P 


Done 


Note : Hanya gunakan for loop untuk melakukan pengulangan di dalam iterable object. 


Tipe data integer, long, float, complex, frozen set, dan boolean bukan termasuk 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | в 


iterable object. Jika Anda menggunakan for loop untuk tipe data tersebut, kode program 


Anda akan menghasilkan error. 


data = 1000 


for item in data: 


print(item) 


Kode program di atas akan menghasilkan TypeError, tipe data integer bukan iterable 


object. 


Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in <module> 


TypeError: 'int' object is not iterable 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 19 


Comments 


Comment adalah catatan tertentu dalam sebuah program . Comment biasanya digunakan 
untuk mengenali kode-kode program yang telah Anda buat. Comment tidak akan 
dieksekusi oleh Python, dengan kata lain comment tidak akan muncul dalam hasil atau 
output kode program Anda. Comment dapat ditulis menggunakan tanda simbol pagar (#) 
ataupun tanda petik satu atau dua sebanyak tiga kali di dalam awal dan akhir kode 


program. 


#Ini adalah comment 


Ini adalah comment 


Anda juga dapat menempatkan comment di akhir suatu kode program. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


print("Banana") #Ini adalah comment 


Anda juga dapat menuliskan comment dengan cara seperti ini. 


#Ini adalah comment ke 1 
#Ini adalah comment ke 2 
#Ini adalah comment ke 3 


#Ini adalah comment ke 4 


#Ini adalah comment ke 5 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 20 


Conditional Statements 


Conditional statements digunakan untuk membuat perkondisian tertentu. Conditional 


statement di dalam Python terdiri dari if, elif, dan else. 
Note: 


e If (jika) merupakan kondisi atau condition pertama yang akan dicek oleh Python. 
Jika kondisi atau condition ini benar atau True, maka Python akan mengeksekusi kode 
program yang terdapat di dalam kondisi atau condition ini. 

e Elif (dan jika) adalah singkatan dari else-if. Python akan mencoba mengeksekusi kondisi 
atau condition ini jika kondisi atau condition yang terdapat di dalam "if" tidak benar 
atau False. 

e Else (maka atau lainnya) merupakan kondisi atau condition yang akan dieksekusi oleh 


Python jika ‘if’ dan ‘elif’ tidak benar atau False. 


Berikut adalah contoh perkondisian atau conditional statement. 


Variable yang bernama number ber-value atau berisikan angka 9. 


Kemudian Anda ingin membuat perkondisian atau conditional sebagai berikut. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


1. Jika value dari variable yang bernama number sama dengan 9, maka tampilkan kalimat "9 


sama dengan value atau isi variable number". 


2. Jika value dari variable yang bernama number lebih kecil dari 9, maka tampilkan kalimat 


"9 lebih kecil dari di dalam value atau isi variable number". 


3. Dan jika value dari variable yang bernama number tidak sama dengan dan tidak lebih kecil 


dari 9, maka tampilkan kalimat "9 lebih besar dari di dalam value atau isi variable number" 


Karena value atau isi dari variable number adalah 9, maka hasil atau output yang muncul 


adalah 9 sama dengan variable number. 


Ketika kalimat di atas dituliskan dalam sebuah kode program Python 3, maka akan menjadi 


seperti ini. 


number = 9 


if number == 9: 
print("9 sama dengan value atau isi variable number") 
elif number < 9: 
print ("9 lebih kecil dari di dalam value atau isi variable number") 


else: 


print("9 lebih besar dari di dalam value atau isi variable number") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


| 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


9 sama dengan value atau isi variable number 


Anda tidak harus memakai if, elif, dan else secara bersamaan. Anda dapat membuat 


perkondisian atau conditional menggunakan "if" saja. 


if2—2: 
print("Benar") 


Anda juga dapat menggunakan "if" dan "else" saja. 


if 2 —2: 


print("Benar") 


else: 


print("Salah") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN а 


Gunakan keyword pass atau biasanya disebut dengan pass statement untuk membuat suatu 
kondisi atau condition kosong. Kondisi atau condition yang kosong tidak akan menampilkan 


hasil atau output apapun. 


Kode program di atas tidak akan menampilkan hasil atau output apapun. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 21 


Escape Characters 


Escape character merupakan tanda backslash atau "\" (di Python disebut dengan escape) 
yang diikuti oleh karakter tertentu. Escape character digunakan untuk mewakili karakter 
tertentu, misalnya karakter "A" yang diwakili oleh bilangan heksadesimal, x41. Escape 


character hanya digunakan di dalam tipe data string. 


Escape Characters Deskripsi 


Escape character ini digunakan untuk 
memberikan newline di dalam suatu tipe data 


string. 


Escape character ini digunakan untuk 
memberikan tab secara horizontal di dalam 


suatu tipe data string. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | в | 


Escape character ini digunakan untuk 
memberikan tab secara vertikal di dalam 


suatu tipe data string. 


Escape character ini digunakan untuk 
menghapus satu karakter di dalam suatu 
tipe data string yang terletak sebelum escape 


character ini sendiri. 


Escape character ini digunakan untuk 


memberikan backspace di dalam suatu string. 


Escape character ini digunakan untuk 
menghapus semua karakter di dalam suatu 
tipe data string yang terletak sebelum escape 


character ini sendiri. 


Escape character ini digunakan untuk 


memberikan suara bell atau peringatan 


(alert) di dalam suatu tipe data string. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN оо | 


Escape character digunakan untuk 
memberikan form feed di dalam suatu tipe 


data string. 


Escape character ini digunakan untuk 
memberikan backslash atau "\" di dalam 


suatu tipe data string. 


Escape character ini digunakan untuk 
memberikan single quote atau tanda petik 


satu di dalam suatu tipe data string. 


Escape character ini digunakan untuk 


memberikan double quote atau tanda petik 


dua di dalam suatu tipe data string. 


Escape character ini digunakan untuk 
menampilkan bilangan oktal menjadi tipe 


data string. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Escape character ini digunakan untuk 


menampilkan bilangan heksadesimal 


menjadi tipe data string. 


Berikut adalah contoh penggunaan escape character di dalam Python. 


1. \n, digunakan untuk memberikan newline di dalam suatu tipe data string. 


>>> print("123\n456") 
123 
456 


2. \t, digunakan untuk memberikan tab secara horizontal di dalam suatu tipe data string. 


>>> print("123\t456") 
123 456 


3. \v, digunakan untuk memberikan tab secara vertikal di dalam suatu tipe data string. 


>>> print("123\v456") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


123 
456 


4. “b, digunakan untuk menghapus satu karakter di dalam suatu tipe data string yang 


terletak sebelum escape character ini sendiri. 


>>> print("123\b456") 


12456 


5. \r, digunakan untuk menghapus semua karakter di dalam suatu tipe data string yang 


terletak sebelum escape character ini sendiri. 


>>> print("123\r456") 
456 


б. Na, digunakan untuk memberikan suara bell atau peringatan (alert) di dalam suatu tipe 


data string. 


>>> print("123\a456") 
123456 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Po 


Note : Setelah mengeksekusi kode program di atas, Anda seharusnya mendengarkan 


suara bell ataupun peringatan (alert) dari komputer Anda. 


7. \f, digunakan untuk memberikan form feed di dalam suatu tipe data string. 


>>> print("123\v456") 
123 


456 


8. N, digunakan untuk memberikan backslash atau "\" di dalam suatu tipe data string. 


>>> print("123\\456") 
123\456 


9. N, digunakan untuk memberikan single quote atau tanda petik satu di dalam suatu tipe 


data string. 


>>> print("123\'456") 
123'456 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Po 


10. \", digunakan untuk memberikan double quote atau tanda petik dua di dalam suatu 


tipe data string. 


>>> print("123\'456") 


123"456 


11. \ooo, digunakan untuk menampilkan bilangan oktal menjadi tipe data string. 


>>> print("\101\120\120\114\105\123") 
APPLES 


Note : Gantilah ооо dengan 3 digit bilangan oktal. 


12. \xhh, digunakan untuk menampilkan bilangan heksadesimal menjadi tipe data 


string. 


>>> print("\x41\x50\x50\x4c\x45\x53") 


APPLES 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Gantilah hh dengan 2 bilangan oktal. 


Untuk mengetahui suatu tipe data string yang diwakili oleh bilangan oktal dan 


heksadesimal, Anda dapat mengunjungi situs www.asciitable.com. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 22 


Writing to Files 


Gunakan open function atau open() untuk membuka sebuah file. Gunakan access mode w 
(write) untuk membuka sebuah file dan menuliskan sesuatu di dalam file tersebut. Jika file 
yang Anda maksud tidak ada, maka Python akan membuat file yang Anda maksud secara 
otomatis. Access mode w (write) akan mengganti atau overwrite isi dari sebuah file. Ketika 
Anda membuka sebuah file, alangkah baiknya Anda menutupnya jika Anda telah selesai 
membaca atau mengedit file tersebut. Anda dapat menutup sebuah file menggunakan close 
function atau close(). Tanpa menggunakan close function, Python akan secara otomatis 
menutup file Anda jika Anda telah selesai membaca atau mengedit file Anda. Namun, 
alangkah baiknya Anda memberikan close function di kode program Anda agar file Anda 


benar-benar tertutup. 


myfile = open("myfile.txt" , "w") 


myfile.write("This is an apple\n") 


myfile.write("This is also an apple") 


myfile.close() 


Setelah Anda mengeksekusi kode program seperti pada contoh di atas, Anda akan memiliki 
sebuah file yang bernama "myfile.txt" dan file Anda tersebut berisikan tulisan "This is an apple" 


dan "This is also also an apple". 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


@ myfile.txt - Notepad = D x 


File Edit Format View Help 
This is an apple 
This is also an арр1е| 


Windows (CR Ln2,Col22 100% 


Note : File di atas berada di directory dimana Anda mengeksekusi kode program Anda. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 23 


Reading Files 


Gunakan open function atau open() untuk membuka sebuah file. Gunakan access mode r 
(read) untuk membuka sebuah file dan membaca file tersebut. File yang akan Anda baca 
tersebut haruslah ada dan dapat dibaca. Jika file yang akan Anda baca tersebut tidak ada, 
maka akan muncul FileNotFoundError. Ketika Anda membuka sebuah file, alangkah baiknya 
Anda menutupnya jika Anda telah selesai membaca atau mengedit file tersebut. Anda dapat 
menutup sebuah file menggunakan close function atau close(). Tanpa menggunakan close 
function, Python akan secara otomatis menutup file Anda jika Anda telah selesai membaca 
atau mengedit file Anda. Namun, alangkah baiknya Anda memberikan close function di kode 


program Anda agar file Anda benar-benar tertutup. 


myfile = open("myfile.txt" , "r") 


print(myfile.read()) 


myfile.close() 


Setelah Anda mengeksekusi kode program seperti pada contoh di atas, Anda akan melihat hasil 


atau output seperti ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


This is an apple 


This is also an apple 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 24 


Appending Files 


Gunakan open function atau open() untuk membuka sebuah file. Gunakan access mode a 
(append) untuk membuka sebuah file dan menambahkan teks atau data tertentu ke dalam 
file Anda. Jika file yang Anda maksud tidak ada, maka Python akan membuat file yang 
Anda maksud secara otomatis. Ketika Anda membuka sebuah file, alangkah baiknya Anda 
menutupnya jika Anda telah selesai membaca atau mengedit file tersebut. Anda dapat menutup 
sebuah file menggunakan close function atau close(). Tanpa menggunakan close function, 
Python akan secara otomatis menutup file Anda jika Anda telah selesai membaca atau 
mengedit file Anda. Namun, alangkah baiknya Anda memberikan close function di kode 


program Anda agar file Anda benar-benar tertutup. 


myfile = open("myfile.txt" , "a") 


myfile.write("\nThis is a banana") 


myfile.close() 


Setelah Anda mengeksekusi kode program seperti pada contoh di atas, maka Python akan 


menambahkan kalimat "This is a banana" di dalam isi file yang bernama "myfile.txt". 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN HE 


| туйе - Notepad 
File Edit Format View Help 


This is an apple 
This is also an appl 
This is a banana 


Windows (CR Ln2,Col22 100% 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 25 


Try and Except 


Gunakan try dan except keyword untuk menangani dan menangkap error di dalam kode 
program Anda. Kode program yang terdapat di dalam try keyword akan dieksekusi oleh Python 
jika kode program tersebut tidak error. Jika kode program tersebut error, maka kode 


program yang berada di dalam except keyword-lah yang akan dieksekusi oleh Python. 


Kode program di bawah ini akan menampilkan ModuleNotFoundError. 


import rafli-example 


Setelah Anda mengeksekusi kode program seperti pada contoh di atas, Anda akan melihat hasil 


atau output seperti ini. 


Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in <module> 


ModuleNotFoundError: No module named 'rafli-example' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Untuk mengatasi atau menangkap error di dalam kode program di atas, Anda dapat 


menggunakan try dan except keyword. 


try: 
import rafli-example 


print("Module rafli-example ada") 


except: 


print("Module rafli-example tidak ada") 


Setelah Anda mengeksekusi kode program seperti pada contoh di atas, Anda akan melihat hasil 


atau output seperti ini. 


Module rafli-example tidak ada 


Berikut adalah contoh lain kode program yang menggunakan try dan except keyword. 


try: 
import math 


print("Module math ada") 


except: 


print("Module math tidak ada") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Loo E 


Setelah Anda mengeksekusi kode program seperti pada contoh di atas, Anda akan melihat hasil 


atau output seperti ini. 


Module math ada 


Seperti yang Anda lihat di dalam hasil atau output dari dua kode program di atas, Python akan . 
mengeksekusi kode program yang terdapat di dalam try keyword akan jika kode program 
tersebut tidak error. Namun, jika kode program tersebut error, maka Python akan 


mengeksekusi kode program yang berada di dalam except keyword. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 26 


Class and Objects 


Class merupakan "blueprint" untuk membuat suatu object atau class merupakan 
pembangun untuk suatu object. Suatu class dibuat dari beberapa attributes dan methods. 
Methods di dalam class sama dengan function, function yang terdapat di suatu class disebut 


dengan method. Sedangkan, suatu attribute sama dengan suatu variable. 


Note : Hampir semua yang terdapat di Python merupakan sebuah object. 


>>> mystring = "String" 


>>> dir(mystring) 


[' add ',' class ',' contains ',' delattr ',' dir ',' doc ', 


',' ge ',' getattribute ' i 


format ‚' getitem ',' getnewargs ',' | 


п. + ' 


hash init ',' init subclass ',' ег ',' le mod ', 


п. mt пт ' 


reduce ',' reduce ex ',' терг ',' rmod ', 


tt mt 


setattr ',' sizeof ',' str_',' subclasshook ', 'capitalize', 'casefold', 


‘center’, 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs'’, 'find', 'format', 'format тар", 'index', 
‘isalnum’, 'isalpha', 'isascii', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric’, 'isprintable', 
'isspace', 'istitle', 'isupper', ‘join’, 'Ijust', lower’, 'Istrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind!, 


'rindex', 'rjust’, 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase!, "е", 


‘translate’, ‘upper’, 'zfill'] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Loo E 


Apa yang Anda lihat di dalam hasil atau output di atas merupakan attributes dan methods dari 


variable yang bernama mystring. 


Gunakan class keyword untuk membuat sebuah class. 


class MyDonat: 


pass 


Note : Aturan PEP 8 untuk membuat nama dari sebuah class adalah CamelCase. Nama suatu 
class diawali dengan huruf kapital, digabung menjadi satu (bila nama lebih sari satu kata), 


dan harus dimulai dengan huruf kapital lagi untuk memisahkan nama tersebut. 


Sintaksis atau penulisan nama class yang tidak lazim dan salah. 


class mydonat: 


pass 


class my donat: 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | ж | 


class MYDONAT: 


pass 


class my-donat: 


pass 


Sintaksis atau penulisan nama class yang lazim dan benar. 


class MyDonat: 


pass 


Berikut adalah contoh suatu class dengan attributes. 


LI D Ef 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


class MyData: 


fruit = "Apple" 


animal = "Cat" 


Untuk membuat sebuah object dari class di atas, tuliskan kode program seperti di bawah ini. 


my_class_object = MyData() 
print(mydata. fruit) 


print(mydata.animal) 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


Apple 


Dari kode program di atas, my_class_name merupakan suatu object dari class MyData. 


my_class_object = MyData() Tr object 


print(mydata.fruit) 


print(mydata.animal) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


| 


Berikut adalah contoh class dengan attributes dan method. 


class MyData: 


def init (self, fruit, color): 
self.fruit = fruit 


self.color = color 


Untuk mengakses attributes dan method yang terdapat di dalam class di atas, tuliskan kode 


program seperti di bawah ini. 


data = MyData(" Apple", "Red") 
print(data. fruit) 


print(data.color) 


Hasil atau output dari kode program di atas adalah seperti ini. 


Apple 
Red 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN зэ | 


Note: 


е init function digunakan untuk menempatkan suatu value ke suatu data di 
dalam suatu class. Dan  init function merupakan function pertama yang akan 
dieksekusi oleh Python jika Anda membuat object baru atau new instance di dalam 
class Anda. 

ә self parameter digunakan untuk mewakili instance class dan digunakan untuk 
mengakses suatu attribute ataupun method di dalam sebuah class. Anda dapat 


mengganti self ini dengan nama yang Anda suka. 


class MyData: 
def init (rafli, name, age): 


rafli.name = name 


rafli.age = age 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN HE 


Chapter 27 


Variable Scope 


Variable scope adalah jangkauan terhadap suatu variable. Variable scope dibagi menjadi dua, 
yaitu local dan global. Local scope variable adalah suatu variable yang hanya dapat diakses 
secara lokal. Sedangkan, global scope variable adalah suatu variable yang dapat diakses secara 


global. 


global variable 


— local variable 


e Local scope variable 
Variable x di bawah ini merupakan local scope variable. Anda hanya dapat menggunakan 


variable ini secara lokal, yaitu di dalam function sayhello saja. 


п = "Example" 


def sayhello(): 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


x "Hello" 


e Global scope variable 
Variable n di bawah ini merupakan global scope variable. Anda dapat menggunakan 
variable ini secara global, Anda dapat menggunakannya di dalam ataupun di luar 


function sayhello. 


n="Example" 


def sayhello(): 


х = "Hello" 


print (х) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 28 


PIP 


PIP merupakan singkatan dari Pip Install Packages. PIP merupakan sebuah package manager 
untuk Python. Package manager adalah suatu alat yang digunakan mengelelola paket-paket 
tertentu. PIP merupakan alat yang digunakan untuk mengelola PyPi dari command line. Jika 
Anda pengguna Android, maka package manager Anda adalah Play Store. Python juga 
memiliki package manager sendiri yang bernama PIP. Anda dapat menginstal, menghapus, 


memperbarui, dan sebagainya menggunakan PIP. 


Note : PIP telah terinstal secara otomatis jika Anda menggunakan Python versi 3.4 ke atas. 


Untuk mengecek apakah di dalam komputer Anda telah terinstal PIP atau belum, Anda perlu 
masuk ke CMD (pengguna Windows) dan terminal (pengguna Linux atau MacOS), dan ketikkan 


perintah : 


pip 


Jika muncul pesan error setelah Anda mengeksekusi perintah di atas, berarti pada komputer 
Anda belum terinstal PIP. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menginstal PIP pada 


komputer Anda. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Untuk pengguna Windows 


1. Masuk ke CMD sebagai administrator. Untuk masuk ke CMD sebagai administrator, 
klik kanan pada CMD dan pilih Run as administrator. 
2. Ketikkan perintah : 


3. Jika proses downloading telah selesai, ketikkan perintah : 


python get-pip.py 


Untuk pengguna Linux atau MacOS 


1. Masuk ke terminal. 


2. Ketikkan perintah : 


sudo apt install python3-pip 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Untuk menginstal sebuah paket, gunakan perintah pip install (nama paket). 


pip install pandas 


Note : Untuk menginstal paket dengan versi yang spesifik, gunakan perintah pip install (nama 


paket)==(versi). 


pip install pandas==1.1.1 


Untuk mengunduh atau men-download sebuah paket, gunakan perintah pip download (nama 


paket). 


pip download pandas 


Untuk menghapus sebuah paket, gunakan perintah pip uninstall (nama paket). 


pip uninstall pandas 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


| 


Untuk menampilkan semua paket yang terinstal, gunakan perintah pip list. 


pip list 


Untuk menampilkan informasi tentang sebuah paket, gunakan perintah pip show (nama paket). 


pip show pandas 


Untuk mencari sebuah paket, gunakan perintah pip search (nama paket). 


pip search pandas 


Untuk memperbarui sebuah paket, gunakan perintah pip install --upgrade (nama paket). 


pip install --upgrade pandas 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | % | 


| 


Untuk memperbarui PIP, gunakan perintah : 


e Untuk pengguna Windows 


python -m pip install -U pip 


e Untuk pengguna Linux atau MacOS 


pip install -U pip 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 29 


Library and Module 


Library merupakan sekumpulan module. Sedangkan module adalah sebuah file yang disimpan 


dalam bentuk ekstensi .py dan berisikan sekumpulan functions. 


a. Library 
Ketika Anda membuat sebuah projek Python, Anda akan sangat memerlukan beberapa 
library. Library dapat mempermudah Anda dalam mengerjakan sebuah projek 
Python. Berikut adalah beberapa daftar library yang sering digunakan untuk membuat 
sebuah projek Python. 


TensorFlow Library ini biasanya digunakan untuk 


membuat machine learning project. 


Scikit-learn Library ini biasanya digunakan untuk 
menganalisis ataupun membuat complex data 


project. 


Library ini biasanya digunakan untuk 


melakukan scientific and numeric computing. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | в | 


Library ini biasanya digunakan untuk 


membuat game 2D. 


Pandas Library ini biasanya digunakan untuk 
menganalisis sekumpulan data. 


Paramiko Library ini biasanya digunakan untuk 
melakukan atomasi jaringan. 

Tkinter Library ini biasanya digunakan untuk 
membuat Graphical User Interface atau GUI 
applications. 


Note : Anda dapat menginstal suatu library menggunakan PIP. 


Untuk menggunakan sebuah library, gunakan import keyword. 


>>> import pandas 


>>> pandas. Series([10, 18, 90, -30, -200]) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN ээ | 


Gunakan dir function atau dir() untuk menampilkan properti dan methods dari sebuah 


library. 


>>> import pandas 


>>> dir(pAndas) 


Untuk mengimpor atau menggunakan spesifik properti ataupun methods dari sebuah 


library, gunakan from keyword. 


>>> from pandas import Series 


Note : Ketika Anda menggunakan from keyword untuk mengimpor spesifik properti 


ataupun methods dari sebuah library, Anda tidak perlu menuliskan nama library lagi 


untuk mengakses spesifik elemen di dalam library. 


e Sintaksis atau penulisan kode program yang salah. 


>>> from pandas import Series 


>>> pandas.Series((10, 18, 90, -30, -200]) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


e Sintaksis atau penulisan kode program yang benar. 


>>> from pandas import Series 


>>> Series((10, 18, 90, -30, -200]) 


Gunakan keyword as untuk mengganti nama dari library yang Anda impor. 


>>> import pandas as pd 


>>> pd.Series([10, 18, 90, -30, -200]) 


b. Module 


Simpanlah kode program Anda dalam bentuk ekstensi .py untuk membuat sebuah 


module. 


def lowercase_name(name): 


print(str(name).lower()) 


fruit = {"Apple" : "Red", "Banana" : "Yellow") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Jika Anda menggunakan IDLE, tekanlah Ctrl + $ untuk menyimpan kode 


program di atas. 


E *untitled* 
File Edit Format Run Options Window Help 


lowercase_name(name): 
print(str(name).lower/)) 


Tekan Ctrl + S, beri nama file Anda, dan pilih save. 


Ф m > ThisPC Local Disk (D:) 


Organise v New folder 


Desktop 


No items match your search. 


& Documents 
Downloads 
Music 

ЕЗ Pictures 

& Videos 

=“ Local Di 

em Local Disk (D:) 


@ Local Disk (E:) 


@ Network 


File name: 


Save as type: | Python files (".p" 


A Hide Folders 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Untuk menggunakan sebuah module, gunakan import keyword. 


>>> import mymodule 


>>> mymodule.lowercase name("RAFLI") 


rafli 


Gunakan dir function atau dir() untuk menampilkan properti dan methods dari 


sebuah module. 


>>> import mymodule 


>>> dir(mymodule) 


Untuk mengimpor atau menggunakan spesifik properti ataupun methods dari sebuah 


module, gunakan from keyword. 


Isi dari module yang bernama mymodule adalah seperti ini. 


fruit = {"Apple" : "Red", "Banana" : "Yellow") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Gunakan from keyword untuk menggunakan variable yang terdapat di dalam 


module yang bernama mymodule. 


>>> from mymodule import fruit 


Note : Ketika Anda menggunakan from keyword untuk mengimpor spesifik properti 
ataupun methods dari sebuah module, Anda tidak perlu menuliskan nama module lagi 


untuk mengakses spesifik elemen di dalam module. 


Sintaksis atau penulisan kode program yang salah. 


>>> from mymodule import fruit 


>>> mymodule.fruit["Apple"] 


Sintaksis atau penulisan kode program yang benar. 


>>> from mymodule import fruit 


>>> fruit["Apple"] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Vi 


Gunakan keyword as untuk mengganti nama dari module Anda. 


>>> import pandas as pd 


>>> pd.Series((10, 18, 90, -30, -200]) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 30 


Indexing 


Indexing adalah perhitungan sebuah karakter. Jika Anda menghitung karakter dari kiri, 
maka penghitungan dimulai dari angka 0. Jika Anda menghitung karakter dari kanan, maka 
penghitungan dimulai dari angka -1, proses ini dinamakan negative indexing. Indexing 
biasanya digunakan untuk mengakses suatu item di dalam data menggunakan angka atau urutan 


yang spesifik. 


Note : Spasi merupakan karakter, yang berarti spasi juga dihitung dalam indexing. 


e Penghitungan karakter dari kiri 
Asumsikan bahwa Anda memiliki kalimat "I LOVE PYTHON" di dalam variable 
name. Jika Anda menghitung kalimat ini dari kiri, maka Anda harus menghitungnya 


seperti di bawah ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda dapat menggunakan len function untuk mengetahui panjang atau jumlah 


karakter tertentu. 


>>> name = "I LOVE PYTHON" 
>>> len(name) 


13 


e Penghitungan karakter dari kanan (negative indexing) 
Asumsikan bahwa Anda memiliki kalimat "AVOCADO" di dalam variable name. Jika 
Anda menghitung kalimat ini dari kanan, maka Anda harus menghitungnya seperti di 


bawah ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 31 


Interpreter vs Code Editor 


е Menggunakan intepreter : 


>>> "Hello , World" 


‘Hello , World' 


Ketika menggunakan intepreter, Anda akan secara langsung menerima hasil atau 
output dari kode program yang Anda buat. Dan di dalam intepreter, Anda dapat 


mengeksekusi suatu perintah tanpa menggunakan print function. 


е Menggunakan code editor : 


print ("Hello, World!") 


Hasil atau output : 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Hello, World! 


Ketika menggunakan code editor, Anda perlu menggunakan melakukan proses 
running-code untuk menampilkan hasil atau output dari kode program Anda. Dan 
jika Anda menggunakan code editor, Anda memerlukan print function untuk 


mengeksekusi suatu perintah. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 32 


Dir Function 


Dir function atau dir() berfungsi untuk menampikan attributes dan methods dari suatu object 


dalam bentuk list data type. 


>>>x = 123 


>>> dir(x) 


tt tr 


add ',' and ',' bool ',' сеп ',' class ',' delattr ',' dir 


ra б, tt tt б, 


divmod ',' doc ,' float ',' floor ',' floordiv ',' format 


' 


' ge ',' getattribute ',' getnewargs ',' gt ',' hash ',' index ',' init 


, 


mt tt 


init subclass ',' int ',' invert ', '' Ishift ',' It ',' mod ',' 


neg radd ',' rand ' 


rdivmod_',' '' reduce ех repr ',' rfloordiv ',' rishift 


пт tt mt 


rmod ', ,' round ',' rpow ',' rrshift ',' rshift ', 


пт пт пт пт б, пт ' 


rsub ',' rtruediv ',' rxor ',' setattr ',' sizeof ',' str ',' sub ', 


mt mt Ca 


'_subclasshook_',' truediv_',' trunc ',' хог ','as integer ratio', 'bit length', 


'conjugate', 'denominator', 'from bytes', 'imag', 'numerator', 'real', їо bytes') 


Seperti yang Anda lihat pada contoh di atas, dir function menampilkan semua attributes dan 


methods yang terdapat di dalam variable x. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat menggunakan dir function untuk menampilkan attributes dna methods dari 


sebuah module ataupun library. 


>>> import cmath 


>>> dir(cmath) 


[ос ',' loader ',' name ',' package ',' spec ', 'acos', 'acosh’, 'asin', 'asinh', 


'atan', 'atanh', 'cos', 'cosh', 'e', 'exp', 'inf', 'infj', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'log', 'log10', 


‘nan’, 'nanj', 'phase', 'pi', 'polar', 'rect', 'sin', 'sinh', 'sgrt', 'tan', 'tanh', 'tau'] 


>>> import sys 


>>> dir(sys) 


I— breakpointhook ',' displayhook ',' doc ',' excepthook ',' interactivehook ' 


, 


, 
' 


loader ',' name ',' package ',' spec ',' stderr ',' stdin ',' stdout_' 


, , 


, 
' 


| unraisablehook ',' base executable',' clear type cache',' current frames', 


> 


' debugmallocstats',' enablelegacywindowsfsencoding',' framework',' getframe',' git', 

' home',' xoptions', 'addaudithook’, 'api version', 'argv', 'audit', 'base_exec_prefix', 

'base prefix', 'breakpointhook', 'builtin module names', 'byteorder', 'call tracing', 'callstats', 
'copyright', 'displayhook’, 'dllhandle', 'dont write bytecode', 'exc_info', 'excepthook', 


'exec prefix', 'executable', ‘exit’, 'flags', float info', "float repr style', 'get asyncgen hooks', 


'get coroutine origin tracking depth’, 'getallocatedblocks', 'getcheckinterval', 


'getdefaultencoding', 'getfilesystemencodeerrors', 'getfilesystemencoding', 'getprofile', 


'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'getsizeof', 'getswitchinterval', 'gettrace', 'getwindowsversion', 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


'hash info', 'hexversion', 'implementation', 'int info', ‘intern’, 'is finalizing', 'last traceback', 
аж > ‚ imp. Ж kaa ж 


'last type', 'last value', 'maxsize', 'maxunicode', 'meta path', 'modules', 'path', 'path hooks', 


'path importer cache', 'platform', 'prefix', 'ps1', 'ps2', 'pycache prefix', 'set_asyncgen_hooks', 


'set coroutine origin tracking depth’, 'setcheckinterval', 'setprofile', 'setrecursionlimit', 


'setswitchinterval', 'settrace', 'stderr', 'stdin', 'stdout', 'thread info', 'unraisablehook', 'version', 


"version info', 'warnoptions', 'winver'] 


Anda juga dapat menggunakan for loop yang dikombinasikan dengan dir function. 


>>> import cmath 
>>> for item in dir(cmath): 


print(item) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


isclose 
isfinite 
isinf 
isnan 
log 
log10 
nan 


nanj 


phase 
pi 


polar 


rect 
sin 
sinh 
sgrt 
tan 
tanh 


tau 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 33 


Pass Keyword 


Pass keyword atau biasanya disebut dengan pass statement merupakan keyword atau statement 
yang tidak akan menampilkan apapun. Pass keyword biasanya digunakan ketika Anda belum 
dapat membuat kode program tertentu, tetapi tanda ingin membuat sebuah function, class, 
dan sebagainya. Misalnya Anda ingin membuat sebuah function yang bernama sum. Function 
yang akan Anda buat ini nantinya akan digunakan untuk menjumlahkan dua digit angka, yaitu x 
dan y. Namun Anda belum dapat membuat kode program yang digunakan untuk 
menjumlahkan dua digit angka, yaitu x dan y. Dalam kondisi ini, Anda dapat menggunakan 


pass keyword atau pass statement. 


def sum(x, y): 


pass 


Note : Function di atas merupakan empty-function atau function yang kosong. Function di atas 


tidak akan menampilkan apapun bila dieksekusi. 


Pass keyword juga sangat berguna untuk membuat gambaran dari program yang akan Anda 


buat. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


#ini nanti digunakan untuk menjumlahkan angka x dengan y 
def fungsil(x, y): 


pass 


#ini nanti digunakan untuk mengalikan angka x dengan y 
def fungsi2(x, y): 


pass 


#ini nanti digunakan untuk memangkatkan angka x dengan y 
def fungsi3(x, y): 


pass 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 34 


Help Function 


Help function atau help() digunakan untuk menampikan dokumentasi dari sebuah object, 


seperti modules, variables, class, dan sebagainya. 


>>> import os 


>>> help(os) 
Help on module os: 


NAME 


os - OS routines for NT or Posix depending on what system we're on. 


MODULE REFERENCE 
https://docs.python.org/3.8/library/os 


The following documentation is automatically generated from the Python 


source files. It may be incomplete, incorrect or include features that 
are considered implementation detail and may vary between Python 
implementations. When in doubt, consult the module reference at the 


location listed above. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


DESCRIPTION 
This exports: 
- all functions from posix or nt, e.g. unlink, stat, etc. 
- os.path is either posixpath or ntpath 
- os.name is either 'posix' or 'nt' 
- os.curdir is a string representing the current directory (always '.') 
- os.pardir is a string representing the parent directory (always '..') 
- os.sep is the (or a most common) pathname separator ('/ or '\\') 
- os.extsep is the extension separator (always '.') 
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or '/') 
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc 


- os.linesep is the line separator in text files (‘\r' or '\n' or An) 


- os.defpath is the default search path for executables 


- os.devnull is the file path of the null device ('/dev/null’, etc.) 


-- More -- 


Note : Tekan Enter untuk menampilkan dokumentasi yang lebih detail. Anda perlu mengimpor 


module, library, dan class, untuk menampilkan dokumentasi mereka. 
Jika Anda tidak memberikan suatu object pada dir function, maka Anda akan diarahkan ke 


interactive help system. 


>>> help() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Welcome to Python 3.8's help utility! 


If this is your first time using Python, you should definitely check out 
the tutorial on the Internet at https://docs.python.org/3.8/tutorial/. 


Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing 


Python programs and using Python modules. To quit this help utility and 


return to the interpreter, just type "quit". 


To get a list of available modules, keywords, symbols, or topics, type 
"modules", "keywords", "symbols", or "topics". Each module also comes 
with a one-line summary of what it does; to list the modules whose name 


or summary contain a given string such as "spam", type "modules spam". 


help> 


Interactive help system memiliki banyak perintah. Misalnya perintah return. Ketikkan perintah 


return untuk mengetahui dokumentasi dari return keyword. 


help> return 


The "return" statement 


оо 


return stmt ::= "return" [expression list) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


"return" may only occur syntactically nested in a function definition, 


not within a nested class definition. 


If an expression list is present, it is evaluated, else "None" is 


substituted. 


"return" leaves the current function call with the expression list (or 


"None") as return value. 


When "return" passes control out of a "try" statement with a "finally" 
clause, that "finally" clause is executed before really leaving the 


function. 


In a generator function, the "return" statement indicates that the 
generator is done and will cause "Stoplteration" to be raised. The 
returned value (if any) is used as an argument to construct 


"Stoplteration" and becomes the "Stoplteration.value" attribute. 


In an asynchronous generator function, an empty "return" statement 
indicates that the asynchronous generator is done and will cause 


"StopAsynclteration" to be raised. A non-empty "return" statement is 


a syntax error in an asynchronous generator function. 


Related help topics: FUNCTIONS 


help> 


Untuk keluar dari interactive help system, ketikkan perintah quit. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


help> quit 


You are now leaving help and returning to the Python interpreter. 
If you want to ask for help on a particular object directly from the 


interpreter, you can type "help(object)". Executing "help('string')" 


has the same effect as typing a particular string at the help> prompt. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Daftar Pustaka 


https://docs.python.org 
Ai Sweigart, Automate The Boring Stuff With Python 


Michael Driscoll, Python 101 


